PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 


Jalan Ternate Nomor 2: Telepon : (022) 4235026 
Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id 
Bandung 40115 


PENGUMUMAN 
NOMOR :2252/ KPG.04.01/MP 


PEMBUKAAN SELEKSI AKUISISI TALENTA EKSTERNAL ATAS 
PERMINTAAN SENDIRI MUTASI MASUK KE LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT GELOMBANG 1 TAHUN 2023 


Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Mutasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 
proses pelaksanaan seleksi mutasi masuk Provinsi Jawa Barat dilaksanakan 
sesuai dengan mekanisme akuisisi talenta yang transparan, terbebas dari 
benturan kepentingan, kolusi dan nepotisme yang terbuka untuk umum dan 
mengutamakan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan 
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, 
jenis kelamin, status pernikahan atau kondisi kecacatan sesuai dengan kaidah 
meritokrasi.Persyaratan dan ketentuan pelamar/ pendaftar dengan ketentuan 


sebagai berikut : 


Il FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN 
Formasi yang dibuka pada seleksi gelombang 1 ini sebanyak 26 (dua 
puluh enam) Jabatan Pelaksana untuk 57 (lima puluh tujuh) formasi untuk 
ditempatkan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat 


dengan rincian sebagai berikut : 

Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, 

Analis Pengembangan Kompetensi: 

Analis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 
Analis Pendidikan: 

Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana, 

Analis Pengembang Teknologi Pendidikan, 

Analis Sistem Informasi: 


Analis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 


ND na WN op 


Analis Kelembagaan: 


PEN 
(en) 


Penyusun Kerjasama Pelatihan 


- 
(- 


Penyusun Laporan Hasil Diklat, 


Te 
N 


Pengawas dan Pengendali Mutu Internal: 


Il. 


13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 


Penata Bangunan Gedung dan Permukiman, 
Analis Hukum Pertanahan: 

Analis Peta Wilayah, 

Pengawas Bangunan dan Gedung, 

Pengelola Data, 

Pengelola Data Tenaga Kependidikan: 
Pengelola Monitoring dan Evaluasi: 
Pengelola Sampel Pengujian, 

Pengelola Perumahan dan Permukiman. 
Pengelola Kurikulum, 

Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi, 
Pengelola Teknologi Informasi: 

Pengelola Penyelenggaraan Diklat: 


Pengelola Barang Milik Negara: 


PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN SELEKSI MUTASI 


DN IP NN ob 


Berstatus PNS: 

Surat Permohonan Mutasi Pribadi: 

Salinan/fotokopi Kartu Pegawai, 

Salinan/fotokopi sah SK CPNS dan SK PNS, 

Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat atau jabatan terakhir, 
Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 
(dua) tahun terakhir, 

Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan 
tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau 
proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang 
menangani Kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama, 
Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan 
dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani 
Kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama, 

Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektur dimana 
PNS tersebut berasal, atau pejabat lain paling rendah menduduki JPT 


Pratama: 


10. Berusia maksimum 40 tahun pada saat melamar. 


III. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 
21. 


Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang 
akan mutasi pada Instansi Asal sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 
Tahun 2020 dan lampiran I Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019. 
Surat Izin mengikuti seleksi yang ditandatangani oleh atasan 
langsung, 

Surat Permohonan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Jawa 
Barat sesuai dengan kebutuhan organisasi : 

Transkip Nilai dan Ijazah Pendidikan terakhir, 

Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Tidak Pernah Memiliki Riwayat 
Penyalahgunaan Narkoba yang diterbitkan oleh pihak berwajib 
(Kepolisian BNN atau RSUD), 

Surat Pernyataan bersedia ditelusuri rekam jejak kerja jabatan di 
instansi asal: 

Surat Pernyataan khusus untuk Pejabat Fungsional tidak akan 
mengajukan kembali mengajukan menjadi jabatan fungsional minimal 
2 tahun: 

Pas Foto tampak muka, depan, samping belakang dan Foto Full Body: 
Sertifikat TOEFL dengan nilai minimal skor 450, 

Video Profil: 


Sertifikat dan Prestasi yang telah dicapai. 


PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN SELEKSI MUTASI 


1. 


2. 


Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Analis 

Pengembangan Kompetensi dan Analis Kebutuhan Pendidik & 

Tenaga Kependidikan 

- Memiliki pengalaman bekerja dalam jenis atau rumpun jabatan 
yang sama dan memiliki latar belakang pendidikan di bidang 
ekonomi, ekonometrika, teknik atau fisika: 

- Memiliki kemampuan analitik yang baik, 

- Memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengoperasikan MS 
Excel. 

Analis Pendidikan dan Analis Ilmu Pengetahuan & Teknologi. 

- Memiliki pengalaman bekerja dalam jenis atau rumpun jabatan 
yang sama dan memiliki latar belakang Pendidikan di bidang 


ekonomi, ekonometrika, teknik atau fisika: 


Memiliki pengalaman dalam organisasi Pendidikan atau 
pemerintah dalam posisi administratif dengan tanggung jawab 
melaksanakan : perencanaan program Pendidikan, evaluasi 
program Pendidikan, audit program Pendidikan, penelitian 
program Pendidikan atau perencanaan anggaran program 


Pendidikan 


Memiliki kemampuan TIK dasar. 


3. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana, 


Memiliki latar belakang Pendidikan dalam bidang Teknik atau 
Sains, baik dalam bidang Teknik Struktur bangunan atau Teknik 
Mesin: 


Memiliki sertifikasi di bidang nya, dianggap sebagai keunggulan. 


4. Analis Pengembang Teknologi Pendidikan dan Analis Sistem 


Informasi 


Memiliki latar belakang Pendidikan dalam bidang Statistik, 
Matematika atau Ilmu Komputer (Informatika) 

Memiliki pengalaman dalam jabatan yang tupoksi nya berkaitan 
dengan analisis data 

Memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan metode 
statistik deskriptif dan prediktif. 


Memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan TIK. 


5. Analis Kelembagaan, Penyusun Kerjasama Pelatihan 


Memiliki latar belakang Pendidikan dalam bidang Manajemen, 
Administrasi Publik, Hukum, Politik dan Pemerintahan 
Memiliki pengalaman dalam jabatan yang tupoksi nya berkaitan 
dengan penyusunan kebijakan startegis 

Memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan TIK. 
Memiliki kemampuan analitik dan mengolah data yang baik 


Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam komunikasi 


verbal maupun non verval. 


6. Penyusun Laporan Hasil Diklat, 


Memiliki latar belakang Pendidikan dalam bidang Manajemen, 
Administrasi Publik, Komunikasi, Hukum dan Informatika. 
Memiliki pengalaman dalam jabatan yang tupoksi nya berkaitan 
dengan penyusunan kebijakan startegis 

Memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan TIK. 


Memiliki kemampuan analitik dan mengolah data yang baik 


7. 


10. 


10. 


Pengelola Data: Pengelola Data Tenaga Kependidika, dan Pengolah 


Data Teknologi Informasi 


Memiliki latar belakang Pendidikan dalam bidang Statistik, 
Matematika atau Ilmu Komputer (Informatika) 

Memiliki pengalaman dalam jabatan yang tupoksi nya berkaitan 
dengan pengolahan data dan analisis data 


Memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan MS Fxcel. 


Pengelola Monitoring & Evaluasi dan Pengelola Kurikulum 


Memiliki pengalaman bekerja dalam jenis atau rumpun jabatan 
yang sama dan memiliki latar belakang Pendidikan di bidang 
ekonomi, manajemen, kebijakan publik, pendidikan atau hukum. 
Memiliki pengalaman dalam organisasi Pendidikan atau 
pemerintah dalam posisi administratif dengan tanggung jawab 
melaksanakan : perencanaan program Pendidikan, evaluasi 
program Pendidikan, audit program Pendidikan, penelitian 
program Pendidikan atau perencanaan anggaran program 
Pendidikan 


Memiliki kemampuan TIK dasar. 


Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi, 


Memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang Komunikasi, 
Statistik atau Ilmu Komputer (Informatika) 

Memiliki pengalaman dalam jabatan yang tupoksi nya berkaitan 
dengan pengolahan data dan analisis data 

Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam komunikasi 
verbal maupun non verval. 


Memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan MS Excel. 


Pengelola Penyelenggaraan Diklat: 


Memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang humaniora, 
hukum, atau informatika. 


Memiliki pengalaman dalam jabatan yang tupoksi nya berkaitan 


dengan pengolahan data dan analisis data 
Memiliki kemampuan analisis yang baik 


Memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan MS Excel 


Pengelola Barang Milik Negara: 


Memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang manajemen 
aset, keuangan, ekonomi atau akuntansi 
Memiliki pengalaman dalam jabatan yang tupoksi nya berkaitan 


dengan manajemen aset dan keuangan 


Memiliki kemampuan pengolahan data dan analisis data 


Memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan MS Excel 


11. Pengawas dan Pengendali Mutu Internal 


Memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang Biologi/Teknik 
atau bidang lainnya yang relevan dengan pekerjaan 

Memiliki pengalaman dalam melaksanakan audit internal 

Memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait dengan sistem 
manajemen mutu laboratorium sesuai dengan ISO/ IIEC 17025, 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengelolaan limbah 


laboratorium dan identifikasi dan pengendalian resiko. 


12. Pengelola Sampel Pengujian 


Memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang analis kimia, 
kimia industry atau bidang lainnya yang relevan dengan pekerjaan 
Memiliki pemahaman dan pengalaman terkait dengan sistem 
manajemen mutu laboratorium sesuai dengan ISO/ IIEC 17025: 
2017, pengambilan dan pengujian contoh uji parameter kualitas 
lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengelolaan 


limbah laboratorium dan identifikasi dan pengendalian resiko. 


13. Penata Bangunan Gedung dan Permukiman 


Memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang Teknik Sipil/ 
Teknik Arsitektur/ Teknik Lingkungan/ Teknik Perencanaan 
Wilayah dan Kota 

Memahami pengadaan barang dan jasa dan memiliki sertifikat 


pengadaan dan jasa pemerintah 


14. Pengelola Perumahan dan Permukiman 


Memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang Teknik Sipil/ 
Teknik Arsitektur/ Teknik Lingkungan/ Teknik Perencanaan 
Wilayah dan Kota 


15. Analis Hukum Pertanahan 


Memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang hukum agrarian/ 
pertanahan 
Memiliki pengalaman dalam jabatan yang tupoksi nya berkaitan 


dengan penanganan sengketa lahan dan sejenisnya 


16. Pengawas Bangunan dan Gedung 


Memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang Teknik Sipil/ 
Teknik Arsitektur/ Teknik Lingkungan/ Teknik Perencanaan 
Wilayah dan Kota 

Memahami pengadaan barang dan jasa dan memiliki sertifikat 


pengadaan dan jasa pemerintah 


17. Analis Peta Wilayah 
- Memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang Teknik 


Perencanaan Wilayah dan Kota atau Teknik Geodesi 


IV. TATA CARA PENDAFTARAN 


1. Pengumuman dan Pendaftaran Seleksi Akuisisi Talenta Eksternal Mutasi 


Masuk Provinsi Jawa Barat dapat diakses melalui website 


https://bkd.jabarprov.go.id/etalentjabar buku panduan tata cara 


pengusulan mutasi dapat dilihat website e-talent. 


. Kami hanya memproses usulan mutasi yang diupload dalam aplikasi e- 


talent, tidak melalui berkas fisik yang diserahkan ke Badan Kepegawaian 


Daerah Provinsi Jawa Barat atau melalui media lainnya. 


V. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI 


NO TAHAPAN TANGGAL 

1 Pengumuman Pembukaan Formasi 1 Maret 2023 

2 Penutupan Pendaftaran 17 Maret 2023 

3 Penilaian Seleksi Administrasi 20 Maret 2023 

4 Pengumuman Kelulusan 21 Maret 2023 
Seleksi Administrasi 

5 Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang 23 Maret 2023 

6 Pelaksanaan Tes Asesmen Kompetensi 28 Maret 2023 

7 Wawancara Tahap Awal dengan Calon 6 April 2023 
Atasan 

8 Pembuatan Makalah Aksi Perubahan 7 April - 11 April 2023 
PD Rencana Penempatan 

9 Seleksi Wawancara Final 13 April 2023 

10 Pengumuman Kelulusan Seleksi 14 April 2023 


VI. DASAR HUKUM 


Seluruh ketentuan terkait kegiatan Seleksi Akuisisi Talenta Eksternal 


Mutasi Masuk ke Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengacu 


pada : 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil 
Negara, 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Mutasi: 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang 


Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 


Daerah Provinsi Jawa Barat: 
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah 


Provinsi Jawa Barat. 


VII. PEMBERITAHUAN LAIN NYA 


1. 


Seluruh tahapan seleksi akuisisi talenta eksternal atas permintaan sendiri 
mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 
Gelombang 1 Tahun 2023 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. 

Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi 
ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan 
persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur, 
Keputusan Panitia Seleksi Akuisisi Talenta Eksternal Atas Permintaan 
Sendiri Mutasi Masuk ke Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Barat Gelombang 1 Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat 
mutlak: 

Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) 
yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi 


dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain, 


5. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak bertanggung jawab atas 
pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang 
mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran- 
tawaran untuk mempermudah kelolosan Mutasi ke Provinsi Jawa Barat, 

6 Segala kelalaian dan/atau kesalahan peserta dalam membaca serta 
memahami informasi Seleksi Akuisisi Talenta Eksternal Mutasi Masuk 
Provinsi Jawa Barat Gelombang 1 Tahun 2023 menjadi tanggung jawab 
peserta, 

7. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di website BKD 
Provinsi Jawa Barat http://bkd.jabarprov.go.id, ataupun media sosial 
Instagram resmi BKD Provinsi Jawa Barat apabila terdapat perubahan 
sewaktu-waktu maka yang berlaku adalah informasi terakhir: 

& Panitia Seleksi Akuisisi Talenta Eksternal Atas Permintaan Sendiri Mutasi 
Masuk Provinsi Jawa Barat Gelombang 1 Tahun 2023 membuka helpdesk 
melalui nomor whatsapp 081222741205 (tidak menerima SMS dan telepon 
hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat dan pada jam kerja 07.30 
WIB - 16.00 WIB) 

9. Peserta diharapkan berhati-hati atas oknum yang mengatasnamakan 


Panitia. 


Demikan pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan menjadi perhatian. 


a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT 


Ditandatangani secara elektronik oleh : 
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT 


ROBY BUDIMAN, S.H., M.H. 
Pembina 


